SEJARAH SINGKAT MEBEL UKIR JEPARA 


Sejak abad ke-19 daerah Jepara telah dikenal luas sebagai daerah yang 
memproduksi mebel dan ukiran yang terkenal di Indonesia. Terbukti dengan 
adanya penghargaan dari beberapa kalangan baik dalam dan luar negeri dan 
menyatakan Jepara sebagai sebuah kawasan terpadu penghasil mebel dan ukiran. 


Di kota Jepara, kegiatan mengukir dan memahat untuk menghasilkan mebel 
dan karya seni ukiran telah menjadi bagian dari budaya, seni, ekonomi, sosial dan 
politik yang telah lama terbentuk dan sukar untuk dipisahkan dari akar sejarahnya. 


Mebel dan ukir Jepara memiliki sejarah yang cukup panjang karena 
kemampuan bertukang dan mengukir diturunkan dari generasi ke generasi 
selanjutnya. Kebiasaan ini pun seakan terasah dan berkembang mengikuti 
perkembangangan zaman yang semakin maju, namun jiwa seni dan ketrampilan 
yang dimiliki oleh para pengrajin ini seakan tertanam dengan kuatnya. 


Akan tetapi, saat zaman berubah, kemampuan yang dulu bersifat otodidak 
sekarang dikembangkan seiring dengan peningkatan jumlah peminat dari dalam 
dan luar daerah bahkan luar negeri. Berbagai Lembaga Pendidikan telah didirikan 
untuk memberi pelatihan Teknik mebel, ukir, dan desain yang semakin 
berkembang tanpa meninggalkan ciri khas kekayaan seni lokal daerah itu sendiri. 


